
Subtema 2: 

Pekerjaan df Seki'tarku 



Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyakyang memiliki tujuan mulia 
saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang 
yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal 
tersebut melalui cerita pendek berikut. 

Bacalah cerita di bawah ini dalam hati! 


Pak Welly adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten 
Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah 
ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Welly senang melihat 
murid-muridnyadapatbelajardan bermain bersamatanpa mempersoalkan 
asal- usul. Semua unik, baiksifat maupun kecerdasannya. 

Sudin adalah penduduk asli Grobogan. la seorang anak yang suka 
membaca, percaya di'ri, dan pandai berpidato. Pak Welly ingin Sudin 
memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar 
lagi akan diadakan di tingkat nasional. 


50 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 




Sambi'l berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Welly mendaftarkan 
Sudin sebagai peserta lomba. 1a melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat 
ke hari' lomba, Pak Welly risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai 
Sudin ke kota, pikirnya. 

Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang 
di belakang sekolah. Hampirsemua pohon sudah berbuah dan siap panen. 
Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid Kelas 4, 
5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari 
Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara 
bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan serta Ketua RW dan Ketua 
RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Welly? 

Rupanya Pak Welly ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah- 
Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. 
Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang 
diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil 
lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di 
kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Welly, sang 
kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan 
muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. 
Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. 

Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin 
berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk 
sekolahnya. Taksia-sia usaha Pak Welly dan seluruh warga sekolah. 


Jawablah pertanyaan berikut! 

1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas! 


'- t ) 

2. Apa yang diharapkan oleh Bapak Welly? 


r 


/ 


J 




























3. Mengapa Bapak Welly memiliki harapan tersebut? 



4. Apa yang dilakukan Bapak Welly dan siswa di sekolahnya? 



5. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? 



Diskusikan jawaban di atas bersama kelompokmu! 

Apakah kamu menyukai cerita di atas? Mengapa? Bagian mana yang paling 
kamu sukai? 

Tulis pendapatmu tentang cerita tersebut di bawah im'! 




52 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 




































Tukarkan pekerjaanmu dengan pekerjaan teman sebelahmu! Berilah komentar! 



Pekerjaan ayahku adalah seorang 
nelayan. Aku sangat bangga dengan 
ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? 


Ayo Berdiskusf 



Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung 
nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan 
jaring untuk pergi berlayar. 

Saat berlayar, Ayah harus menghadapi ombakdan badai di laut. Karena hanya 
menggunakan sampan, Ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan 
ikan Ayah kadang banyak kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. 
Sampan Ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. 

Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar 
dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. 
Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak 
pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros 
sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas 
sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa 
jaring dan juga radaryang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang 
menggunakan bom. 


Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 53 








Jawablah pertanyaan berikut! 

1. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? 


/ 






A 










2. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? 


f 


A 


k_ 




v 




3. Tulislah persamaan dan perbedaaan dari nelayan modern dan tradisional 
dalam diagram Venn berikut! 


Diagram Venn 



4. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan 
menggunakan perahu besardan perlengkapan modern? 


v — - *J 


54 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 



































5. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian 
ekosistem tetap terjaga? 


- -\ 

( - 1 

l J 

L 



Diskusikan hasilnya dengan kelompokmu! 

Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan 
pukat harimau dan bahan peledak. 

Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua 
makhluk hidup laut. 



Bom Ikan Pukat Harimau 


Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat 
menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. 

Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan! 
Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan 
cara di atas? 

— ~ _ _ 


~\ 





-1 


Sampaikan hasilnya kepada teman di sebelahmu! 


Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 55 












































Ayo Mengamati 



Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? 
Amati gambardi samping! 

Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di 
pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah 
ikan dikirim ke pasar-pasaruntukdijual ke penjual 
ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan 
dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan 
dengan cara mencuci ikan hingga bersih. 




Dari gambar tersebut, diskusikan dengan temanmu tentang: 


1. jenis kegiatan ekonomi, 

2. jern's barang yang diperjualbelikan, 

3. jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, dan 

4. hasil dari setiap pekerjaan. 


56 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 





























Kegiatan jual beli' ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. 
Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu 
kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa? 


Pekerjaan yang Menghasilkan Barang 

Pekerjaanyangmenghasilkanbarangadalahpekerjaanyangmenghasilkan 
sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain misalnya pembuat 
makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. 

Pekerjaan yang Menghasilkan jasa 

Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang 
pelayanannya bisa di’nikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak 
menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersi'han, dokter, tukang 
cukur rambut, polisi, dan sopir. 


Berdasarkan kegiatan di atas, kamu bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi 
yang terjadi di sekitarmu. Tulisanmu harus memuat: 

1. jenis kegiatan ekonomi, 

2. lapangan pekerjaan, 

3. hasil dari setiap pekerjaan, dan 

4. penyebaran barang. 

Sampaikan tulisanmu kepada gurumu! 


Ayo Renungkan 



Apa yang kamu pelajari hari ini? 



Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 57 

















• Apa yang bisa kamu pelajari dari seorang nelayan? 

r ~ _ __ 

>v 

f \ 


\ _ _ / 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



Perhatikan salah satu makanan yang kamu makan. Tanyakan kepada orang 
tuamu asal makanan tersebut dan bagaimana sampai ke meja makanmu dan 
catatlah. Ceritakan hasilnya ke guru! 


58 


Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 

















Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made 
sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. 

Berbeda dengan Pak Made, Pak Toni adalah penjahit. Pak Torn' menerima 
pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, 
mereka bertemanbaik.Tidakpernahterpikiroleh PakMadebahwa pekerjaannya 
lebih baikdaripada pekerjaan PakToni. Begitu pula sebaliknya. 



Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa 
bahwa pekerjaan kita lebih 
baik daripada pekerjaan 
orang lain. Setiap 
pekerjaan sama, yang 
penting memberikan 
manfaat bagi orang 
lain. 


Hal ini sesuai 
dengan makna sila 
kedua Pancasila. Ayo 
kita pelajari lebih 
lanjut. 


Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 59 










Amati' gambar berikut! 

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab 



Mata rantai berbentuk segiempat melambangkan laki- 
laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan 
perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan 
melambangkan hubungan manusia satu dengan yang 
lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu 
sehingga menjadi kuat seperti rantai. 


Berbentuk apakah sirnbol sila kedua Pancasila? 


- - \ 

- * 

) 


Apa makna simbol sila kedua Pancasila? 


v — - 'D 


Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab 
bermakna: 

1. setiap manusia setara dan sejajar, 

2. beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan, 

3. anti penjajahan, dan 

4. mengutamakan kebenaran dan keadilan. 



60 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 


























Jelaskan hubungan antara si'mbol dan dengan makna sila kedua Pancasila! 



Apakah sikap Pak Made dan Pak Toni mencerminkan sila kedua Pancasila? 
Jelaskan alasanmu! 



Tulislah contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam 
kehidupan sehan'-hari! 



Dayu Tidak Mau Sekolah 



Dayu adalah temanku. la anakyang ramah- Meskipun 
lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih 
sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat 
Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering 
mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedi’h. 
la menjadi tidak percaya di'ri untuk bicara di depan 
kelas. 1a takut ditertawakan Dadu. Hari i'm’ Dayu 
tidak mau masuk sekolah karena malu. 


Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 61 






































Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? 


- -\ 


/ 

V 


Bagimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? 


- -\ 


/ 

V 


Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Jelaskan! 


- -\ 


/ 

V 


Apakah si'kap yang dilakukan Dadu sesuai' dengan si'la kedua Pancasila? 
Jelaskan! 


r~ 






J 


Mengejek orang lain artinya 
menganggap di'ri kita lebih baik 
daripada orang lain. Hal itu sangat 
bertentangan dengan sila kedua 
Pancasila, bahwa setiap orang setara. 
Ejekan Dadu sangat tidak beradab. 
Tindakan Dadu menyakiti perasaan 
Dayu. 



62 


Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 



















































Sebagai seorang pelukis, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang 
sangat bagus. la juga mempunyai ide-ide kreatif sehingga lukisannya sangat 
indah dan unik. 

Gambarlah salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila! 
Sampaikan kepada temanmu! 

Sebagai seorang penjahit, Pak Toni harus sangat paham tentang luas dan 
keliling. lni akan membantu dalam hal memperkirakan bahan. 

Ayo kita pelajari lebih lanjut! 



^ Luas dan Keliling Persegi Panjang. 

Sebelumnya kamu telah membuktikan luas dan keliling persegi. Sekarang 
dengan kelompokmu,diskusikan pembuktian luasdan keliling persegi panjang! 


Perhatikan persegi panjang berikut! 


panjang 


lebar 
















Buatlah persegi satuan dengan panjang sisi 1 cm. Letakkan persegi satuan 
sehingga menutupi seluruh permukaan persegi panjang. 

• Ada berapa banyakpersegisatuanyang menutupi panjang persegi' panjang? 




• Ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi' seluruh permukaan 
persegi panjang? 



• Bagaimana hubungan antara banyak persegi satuan yang menutupi 
panjang, lebar, dan seluruh permukaan persegi? 



64 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 










































• Jika banyaknya persegi satuan yang menutupi persegi panjang menyatakan 
luas persegi panjang, apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas persegi 
panjang? 



• Panjang persegi panjang dinamakan p. Lebarpersegi panjang dinamakan 
/. Luas persegi panjang dinamakan L. 

Tulislah rumus luas persegi panjang. 



Luas Persegi Panjang 

Lebar 

Panjang 


Ditutupi oleh persegi 
satuan 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 







3 







4 







5 








Banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi panjang 
dinamakan luas persegi panjang. 

Jadi, luas persegi panjang di atas = (7x5) satuan = 35 satuan. Jika L = Luas, p 
= ukuran panjang, dan I = ukuran lebar, maka L = p x I. 


Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 65 




































Apakah kamu menemukan cara menentukan luas persegi panjang yang 
berbeda? 



Kelilmg Persegl Panjang 



Berdasarkan gambardi atas, jelaskan keliling persegi panjang! 



Jumlah ukuran sisi yang membatasi sebuah bangun merupakan keliling dari 
bangun tersebut. Pada bangun di atas, kelilingnya adalah AB + BC + CD + DA 
= 7 satuan + 5 satuan + 7 satuan + 5 satuan = 24 satuan. 

Jadi keliling persegi panjang 2 x (ukuran panjang + ukuran lebar). 


Kerjakan latihan soal berikut. 

1. Diketahui persegi panjang dengan panjang 5 cm dan lebar 3 cm. 
Hitunglah luas dan kelilmgnya! 


^ — :_ ____ i 


66 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 













































2. Diketahui persegi panjang dengan lebar 4 cm. Luas persegi panjang 
tersebut 36 cm 2 . Hitunglah kelilingnya. 


r 



V 

/ 


3. Sebuah persegi panjang mempunyai keliling 20 cm. Lebarsisinya adalah 2 
cm. Hitunglah luasnya. 


^ - J J 

4. Diketahui persegi panjang dengan panjang sisi dua kali lebarnya. Jika 
lebarnya 4 cm, hitunglah luas dan kelilingnya. 


-- -\ 


/ 

v 


5. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 3 kali lebarnya. Jika lebarnya 
9 cm, hitunglah luas dan kelilingnya. 



Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 67 




















































• Apakah kamu sudah melaksanakan slla kedua Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari? 


r N 


J 

V 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



Sampaikan kepada orang tuamu makna sila kedua Pancasila! Mintalah 
pendapatnya apakah sikapmu sudah sesuai dengan si'la tersebut! 


68 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 












Ayo Berlatih 




Sebelumnya kamu telah mempelajari keterampilan dasar pukulan dalam 
pencak silat. 

Sekarang kamu akan mempelajari lebih lanjut tentang gerakan tangkisan. 
Amati gambardan penjelasan berikut. 


Tangkisan dalam Pencak Silat 

1. Tangkisan dalam 

Tangkisan dari' luar ke dalam sejajar 
dengan bahu. 



Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 69 



2. Tangki'san luar 

Tangkisan dari dalam ke luar sejajar dengan bahu. 



3. Tangkisan atas 


Tangkisan dari bawah ke atas untuk melindungi kepala dari serangan. 



70 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 





4. Tangki'san bawah 

Tangkisan dari atas ke bawah. 



Sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan dasar tangkisan tersebut 
dengan dipandu oleh guru. 

Perhatikan peragaan yang dilakukan oleh guru dan ikuti aba-aba yang 
diberikan. 

Seorang pesilat membutuhkan kerja keras dan kesabaran dalam melatih setiap 
gerakan. Kamu pasti bisa melakukannya apabila terus berlatih- 



Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 71 





Ayo Membaca 



Bacalah teks dengan membaca senyap! 

Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil 
awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau 
karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murm' cenderung rapuh dan 
mudah patah. 

Seiring perkembangan zaman,saat ini dibuat pensi'l yang merupakan campuran 
dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas 
atau kayu. Cara membuat pensil saat i'ni adalah dengan menghancurkan grafit 
dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 
3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. 

Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda- 
benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga 
kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali 
bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan 
pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. 

1. Berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam 
kolom berikut! 



2. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? 



3. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang 
terbuat dari kayu tidak dibatasi? 



72 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 































4. Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai 
salah satu cara untuk melestarikan lingkungan! 



Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. 
Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petarn', peternak, 
nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga 
pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, 
dan pemangkas rambut (tukang cukur). 

Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak 
diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di lndonesia. Sumber 
daya alam merupakan kekayaan alam yang di'ciptakan oleh Tuhan untuk 
kesejahteraan manusia. 

Perhatikan tabel di bawah! 


Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jern's sumber 
daya alam yang digunakan! 


Pekerjaan 

Barang yang 
Dihasilkan 

Bahan Asal 
Benda 

Jenis Sumber 
Daya Alam Yang 
Digunakan 

4 ^, 




'fi' 

















Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 73 


























Amati' tabelmu! 


1. Jenis sumberdaya alam apa saja yang kamu manfaatkan? 


r N 


) 

V 


2. Bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam 
dapat terjaga keberadaannya? 


v ;_ — — 'J 


Sampaikan hasil pekerjaanmu kepada guru! 


Ayo Menulis ^ 


Masih ingatkah kamu cerita tentang 'Bapak Welly, Kepala Sekolah Teladan'? 
Bacalah kembali cerita tersebut! Sampaikan pendapatmu tentang cerita 
melalui tulisan! Tulisanmu harus memuat pendapatmu tentang cerita secara 
keseluruhan. 



74 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 














































Ayo Renungkan 



• Hal apa saja yang kamu pelajari hari ini? 

• Hal menarik apa yang kamu dapatkan dari kegiatan hari im'? 

• Hal apalagi yang ingin kamu ketahui yang berhubungan dengan pelajaran 
hari ini? 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



Perhatikan barang-barang di rumahmu! Sumber daya alam apa saja yang 
dipakai? Bagaimana kamu dan keluargamu menjaga kelestarian sumberdaya 
alam tersebut? Tulislah hasil pengamatan dan diskusimu dengan orang tua! 
Sampaikan kepada gurumu! 


Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 75 



Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan 
bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari m'lai'-m'lai' tersebut dari' seorang 
dokteryang bekerja untuk masyarakat. 


Ayo Membaca 



Bacalah teks berikut dalam hati! 


Hebatnya Dokter Kami 

la adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. 
Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah mem'nggal dunia. Dokter 
Rana baru kembali ke desa kami dua tahun lalu, setelah sepuluh tahun 
lebih merantau ke kota. la memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran 
dan setelah lulus ia praktikdi Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. 

Semenjak ia pulang dan praktik di balai kesehatan desa, aku sering 
mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana 
untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh 
lebih besar? 


76 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 





Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter 
dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa 
yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci', kakus lalu 
airnya dikonsumsi. Hasil burm' dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk 
membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan 
uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. 

Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia 
merasa bahwa seharusnya ilmu yang di'milikmya sebagai seorang dokter 
bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. 

"Jadi PakAndri, saya ini pulang untukmemenuhi m'atsaya ketika menerima 
beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan 
dibesarkan," ujar Dokter Rana pada ayahku. 

Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan 
keluarga muda. la memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencua' 
tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi 
muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan 
kesadaran hidup sehat masyarakat desa. 

Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengarcerita almarhum 
ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu 
membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga 
dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah! Sampah kering 
jern's apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, 
bahkan kemasan bekas, diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat 
warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara 
Pak Dokter mendidik warga. 

Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai 
warga desa. la menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan 
kerendah- hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku 
ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar ci'ta-dtaku menjadi guru, dan aku 
akan kembali untuk membangun kampung halamanku. 


Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut! 
1. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga Desa? 



Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 77 













2. Mengapa Dokter Rana melakukan itu? 




4. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tuliskan pada 
tabel berikut. 


Sikap dari Dokter Rana 

Pendapatku tentang sikap Dokter Rana 




5. 


Hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dokter Rana. 



Dari Dokter Rana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat 
bagi orang lain. 

Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. 


78 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 



































Ayo Berdiskusf 



Masih ingatkah kamu dengan cerita 
Dayu yang diejek oleh Dadu? 

Apa yang dapat kamu lakukan supaya 
hal itu tidak terjadi? 



Buatlah kesepakatan kelas dengan 
teman-teman supaya antarteman 
ti’daksali’ng menyakiti. 

Tulislah ide-idemu. 


Contoh Kesepakatan Kelas 


Kesepakatan Kelas 4E : 



tertib 

jujur 

peduli 

berbagi 

menghargai 

tepat vvaktu 
percaya diri 
bekerja sama 
bicara bergantian 
bertanggung j awab 




■ t 

||1 I 

M 


iuii 


cn ^ 






Diskusikan kesepakatan kelas kalian ya. 

Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan maka setiap warga kelas akan merasa 
nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, 
maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. 

Tidak hanya Dokter Rana yang mempunyai sikap baik. Paman Udin juga 
mempunyai sikap yang perlu kita contoh. 


Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 79 































T 


Ayo Berlatih ^ 


Paman Udin adalah petam' yang rajin. Ketekunannya membuat hasil panen 
melimpah. 1a sekarang mempunyai sawah yang cukup luas. Berikut adalah 
gambar petak sawahnya. 

Apakah kamu tahu bagaimana menghitung 
luas dan keliling sawah tersebut? Ayo 
berlatih menghitungnya! 

Kita akan berlatih menghitung luas dan 
keliling bangun gabungan. 


Perhatikan gambar persegi panjang berikut! 


F 

30 m 

E 




D 

c 

30 

m 

20 

m 

A 

60 m 

b 



5 cm 


5 cm 


r 


Hitunglah luas A: 


Hitunglah keh'h'ng A: 


iv 

v J 



Hitunglah luas B: 

Hitunglah keliling B: 



5 cm 


5 cm 


1. Gabungkan 2 persegi panjang A dan B. 
a. Bangun gabungan apa yang terbentuk? 


r - 

















v_ 




80 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 




























b. Hitunglah panjang dan lebardari bangun gabungan baru. 


















c. Hitunglah luas dan keliling bangun gabungan tersebut. 


^ - 'J 


2. Coba bandingkan luas bangun gabungan dengan hasil penjumlahan luas 
bangun A dan bangun B. Apa yang bisa kamu simpulkan? 


3. Coba bandingkan keliling bangun gabungan dengan hasil penjumlahan 
keliling bangun A dan bangun B. Apa yang bisa kamu simpulkan? 


- -\ 


J 

V 


Kemungkinan 

Penggabungan 


Luas 


Keliling 


5 cm 



Luas A = 5 cm x 3 cm = 15 cm 2 
Luas B = 5 cm x 3 cm = 15 cm 2 

Luas total = Luas A + Luas B = 
15 cm 2 + 15 cm 2 = 30 cm 2 


Keh'h'ng = 

5 cm + 3 cm + 3 cm + 5 cm 
+ 3 cm + 3 cm = 22 cm 


5 cm 


Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 81 


















































Kemungkinan 

Penggabungan 

Luas 

Keliling 








Apakah luas semua bangun gabungan tersebut sama? Apakah keliling semua 
bangun gabungan tersebut sama? 

Jadi, luas bangun gabungan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan 
luas bangun pembentuknya. Sementara itu, keliling didapat dengan cara 
menjumlahkan ukuran sisi terluarnya. 

Kalian sudah belajartentang cara menghitung luas bangun yang digabungkan. 
Sekarang coba kalian hitung ya luas sawah Paman Udin! 


30 m 



60 m 


1 . 


Hitunglah luas sawah Paman Udi! 



82 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 

























2. Pada saat panen tiba biasanya setiap 100 m 2 tanah menghasilkan 80 kg 
padi. Berapa berat padi yang didapatkan pada waktu panen? 



3. Harga 1 kg padi adalah Rp5.500,00. Jika Paman Udi'n menjual separuh hasil 
panennya, berapa uang yang didapatkan? 



4. Paman Udin ingin membeli lagi sawah 200 m 2 . Gambarlah kemungkinan- 
kemungkinan bentuknya! 



Ayo Renungkan 



• NMai-mlai apa yang kamu pelajari hari ini? 

r — - 






1 


Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 83 










































• Apakah kamu sudah mengaph'kasikan kesepakatan kelasmu? 


/ 









1 



V 




Kerja Sama dengan Orang Tua 



Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya kesepakatan kelas! Mintalah 
pendapat mereka supaya kamu bisa melaksanakan dengan bai'k! 


84 


Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 












Apakah kamu masi'h ingat cara 
menghitung luas dan keliling? 

Ayo, bantu memecahkan masalah 
berikut. 


Ayo Berlatih K 



Paman Udin adalah seorang petani. la 
memiliki ladang yang ditanami dengan 
berbagai jem's tanaman. Salah satunya 
adalah jagung. 

Paman memagari ladang jagungnya 
menggunakan batang-batang bambu. 

Jika 1 m 2 membutuhkan 5 kantong biji 
jagung, berapa banyak kantong biji 
jagung yang diperlukan? 

Untuk menentukan banyaknya kantong biji jagung yang akan ditanam, kamu 
harus mengetahui luas ladangnya. 


Luas ladang Paman Udin adalah ... 

Banyak kantong biji jagung yang diperlukan adalah .... 


- 


_ 

_ )) 

Untuk membuat pagar sebuah bidang area, kamu harus mengetahui keliling 
bidang tersebut. Keliling ladang Paman Udin adalah: 

' r 

- 

vv- 

-/J 



Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 85 





























Jika setiap 1 meter dari ukuran si'si memerlukan 8 batang bambu, berapakah 
banyak bambu yang ia perlukan untuk memagari ladangnya? 


r~ -Vi 


- — *) 

Selesaikan soal lati’han berikut! 

1. Hitunglah luas dan keliling bangun berikut! 

23 cm 

17 cm 


5 cm 

2. Jika setiap persegi pada gambar berikut panjang sisinya adalah 4 cm. 
Hitunglah luas dan keliling bangun berikut! 



3. Sebuahpersegipanjangmempunyailuas36cm 2 .Gambarlah3kemungkinan 
bentuknya! Hitunglah keliling dari masing-masing bangun! (Kamu dapat 
menggambar 3 kemungkinan bentuknya tersebut dalam kertas berpetak). 

4. Sebuah bangun gabungan persegi dan persegi panjang mempunyai keliling 
28 cm. Gambarlah 2 kemungkinan bentuknya! Hitunglah luas masing- 
masing bentuk! (Kamu dapat menggambar bangun gabungan tersebut 
dalam kertas berpetak). 



86 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 






















































Ayo Berdiskusf 



Tahukah kamu bagaimana 
ikan hasil tangkapan 
nelayan bisa kita makan? 


Ayo Mengamati 


Amati gambar berikut! 



Ikan hasil tangkapan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat 
pelelangan itulah, ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh 
konsumen. 



Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 87 








































Dari gambar di depan, diskusikan dengan temanmu tentang: 

1. jenis barang yang dijualbelikan, 

2. jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan di atas, dan 

3. hasil dari setiap pekerjaan. 

Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang dan pembeli barang 
dikenal dengan istilah kegiatan ekonomi. 



Pajang gambaryang telah kamu buat di sekeliling meja. 

Perhatikan setiap gambar dengan saksama. Tulislah komentar pada setiap 
gambar pada secarik kertas. 

Sekarang tukarkan hasil karyamu dengan salah seorang teman dan jawab 
pertanyaan berikut! 


Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? 



Bagian mana yang kamu suka? Jelaskan! 



88 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 






















Apa saran yang akan kamu berikan agar gambar tersebut lebih baik lagi di' 
masa yang akan datang? 



• Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Jelaskan! 

• Bagian mana yang belum kamu pahami? 

• Apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? 

• Bagaimana perasaanmu selama belajar? 

• Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? 



Amati sumber-sumber ekonomi yang ada di sekitar rumahmu! Tuliskan hasil 
pengamatan dan penjelasan pada kolom berikut! 



Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 89 























Baca kembali cerita tentang 'Taman Bermain yang Hilang'! 


Tuliskan pesan moral dari cerita tersebut! 



Tukarkan pesan moral yang telah kamu tulis dengan teman dan berilah 
komentar tentang pesan moral tersebut! 



90 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 


























Apakah pada cerita 'Taman Bermain yang Hilang' kamu menemukan sikap- 
sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini! 


Sikap yang baik 




Apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di 
sekitarmu? Tuliskan pada diagram berikut! 


Contoh 


Bukan Contoh 





r i 

i * 

5fkaf 

Rni'k 

) 


DU1IS 



Ciri-ciri 


Kesimpulan 


Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku Q] 






























Presentasikan diagram yang telah kamu buat dalam kelompok! 




Sekarang kamu akan mempelajari tendangan dalam pencak silat. Amati 
gambardan baca penjelasannya! 

1. Tendangan lurus 

Tendangan lurus menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus.Tendangan 
ini mengarah ke depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai' 
ujung kaki. Bagian kaki yang kena saat menendang adalah pangkal bagian 
dalam jari-jari kaki. Posi'si badan menghadap ke sasaran. 



92 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 




2. Tendangan tusuk 

Hampi'r sama dengan tendangan lurus, yakni mengarah ke depan, namun 
perkenaannya adalah ujung jan-jari kaki. 



3. Tendangan jejak 

Disebut juga dorongan telapak kaki. Tendangan ini mengarah ke depan 
yang sifatnya mendorong ke sasaran dada dengan perkenaan telapak kaki 
penuh. 



Subtema 2: Pekerjaan di Sekitarku 93 


4. Tendangan T 

Hampir sama dengan tendangan lurus, yakni menggunakan sebelah kaki 
dan tungkai. Lintasannya lurus ke depan dan perkenaannya pada tumi't, 
telapak kaki, dan si’si luar telapak kaki. Tendangan ini biasanya digunakan 
untuk serangan sampi'ng dengan sasaran seluruh bagian tubuh. 



Ayo Renungkan 



Setelah belajar selama satu pekan, renungkanlah! 


• Hal-hal penti'ng apa saja yang kamu pelajari dalam satu pekan i'rn'? 

• Apa manfaat pelajaran tersebut untuk dirimu, orang lain, dan lingkungan? 

• Nilai-mlai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari'-hari? 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



Peragakan cara melakukan langkah-langkah dalam silat! Minta orang tuamu 
menulis komentarnya! 


94 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 


